24 MAJLIS TAFSIR AL-GUR'AN 
-! (MTA) PUSAT 











: http://www.mta.or.id e-mail : humas@mta.or.id 
Jl. Ronggowarsito No. 1114, Timuran, Banjarsari, Surakarta 57131, Telp (0271) 663299 
Ahad, 19 Januari 2020/23 Jumadil ula 1441 Brosur No. : 1991/2031/IF 


Risalah Janaaiz (ke-15) 
55. Siksa gubur dan ni'mat gubur. 


Siksa gubur dan ni'mat gubur, yakni orang yang sudah mati dan sudah 
digubur akan mendapat siksa atau ni'mat gubur. 


Menurut hadits-hadis bahwa orang yang mati itu akan mendapat siksa 
gubur atau ni'mat gubur. 


an - 2 A3 ASA Lor Ta a AA aa -., - - 
25) Has 13 da Ld 25 hd yg Ol acils Ss 


Ke LS A3 Si La SE LG 


og 02 - 


ANE GR da A3 Ni ES Trs 
oo Is EA ta Apa un K3 ane Us 


Ta 


Yorve 13 OYY LA ASI pr) we Be dg Ul 383 


Dari “Aisyah, bahwasanya ada seorang wanita Yahudi datang kepadanya, 
lalu ia menyebutkan tentang siksa gubur. Wanita itu berkata, “Semoga 
Allah melindungimu dari siksa gubur”: Kemudian “Aisyah bertanya kepada 
Rasulullah SAW tentang siksa gubur, maka beliau menjawab, “Ya benar, 
siksa gubur itu benar (ada)”. “Aisyah berkata, “Sesudah itu aku tidak 
pernah melihat Rasulullah SAW melakukan shalat melainkan beliau 
memohon perlindungan dari siksa gubur”. IHR. Ahmad juz 9, hal. 532, no. 
254741 


- To o 


8 Ig DS IE ES AN ph INA A5 


AAS ag PAN Mie Lp Aa e) HN ng 


CI 133 2 SN HAN A3 TAG GUI 
bera ge JK 


Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, “Dahulu Rasulullah SAW berdo'a (di 
dalam shalatnya) Alloohumma innii a'uudzu bika min 'adzaabil gobri 
wa min “adzaabin naar, wa min fitnatil mahyaa wal mamaat, wa min 
fitnatil masiihid dajjaal. (Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada- 
Mu dari siksa gubur, dari siksa neraka, dari fitnah hidup dan mati dan dari 
fitnah Masiihid Dajjaal”. IHR. Bukhari 2 : 103|. 


AA Pb Ia Dak Aa les TG Ane 13 


aa Pp) Jai al 3 DS AA 
Se 353 M3 LA LA adi —, KG 
si 553, nan al 21 IU Kla & AD 
Hata SG RS UE pra LI Sk IE 


Ko 306 


V Gali AI Me Us Aas aul, Los 


YON 


Dari "Aisyah, ia berkata : Ada dua orang wanita Yahudi Madinah datang 
kepadaku, lalu keduanya bercerita kepadaku, bahwasanya penghuni gubur 
itu akan disiksa dalam gubur mereka. Lalu aku tidak percaya dan masih 
ragu, lalu kedua wanita itu keluar. Kemudian Nabi SAW datang, lalu aku 
berkata kepada beliau. “Ya Rasulullah, sesungguhnya tadi ada dua wanita 
Yahudi, Aku ceritakan kepada beliau (perkataan wanita Yahudi itu). Maka 
2 


Rasulullah SAW bersabda, “Dua wanita Yahudi itu benar. Sesungguhnya 
penghuni gubur itu disiksa (di gubur mereka) dengan siksaan yang 
didengar oleh binatang-binatang semuanya”. (“Aisyah berkata), "Sesudah 
itu aku tidak pernah melihat beliau melakukan shalat, melainkan beliau 
memohon perlindungan dari siksa gubur”. (HR. Bukhari 7: 158| 


ln 5 db Je Ka aan 3 
Ia An yA an 03 SAN 


NAN 3) NN AAN ASLI 


Dari Abu Sa'id Al-Khudriy, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, 
“Dilepaskan untuk menyiksa orang kafir di dalam guburnya, sembilan 
puluh sembilan ular mematuk (menggigit) dia hingga hari giyamat”. IHR. 
Ahmad juz 4, hal. 77, no. 113341 


- Oh Bea ANA an KAA Ta ON o- o 0. 
BUS Op BS j3 1 MI AS up pr yS 
PN pa” EN Pa JI - Kata JI 


AA 
KU On a 


KAKI Na hak SAI PEN ENYA Selat 


Dari Jabir bin "Abdillah RA, ia berkata : Pada suatu hari Nabi SAW masuk 
ke suatu kebun kurma kepunyaan kaum bani Najjar, lalu beliau mendengar 
suara orang-orang dari bani Najjar yang mati di jaman jahiliyah, disiksa di 
gubur mereka. (HR. Ahmad juz 5, hal. 13, no. Tai 


AS ku LISA Vi ga 
aa DS 4 HL B) sana Ka Jk de) De 


ne ea Ta poNar 


- - 0 


Manan Pan 3) 1 .... si LNNe Sai 
JBS MAY aib Ob BA YA IS GA 


SENI 3 la :JE Celka La Ai JB UI er 


PA U ol Uk Aaja | 13 EP EN aa Ol Ia 
Kal Ca AN NE La (Sania OLI 


ja. Ne ih Ab Mena sgp Ale Ja 5 


an Oa 


aa Ka ne. 23 aa 2 Li 


ag TP 


Sa pe Pa Na NA AN 
23 Ih AL api Led Dab 


Ma Na 


Dari Zaid bin Tsabit, ia “berkata : Ketika Nabi SAW berada di kebun banu 
Najjar dengan mengendarai baghal dan kami bersama beliau, tiba-tiba 
baghal tersebut berbelok dan lari kencang hampir-hampir melemparkan 
beliau SAW, lalu berhenti. Dan ternyata di situ ada enam, lima atau empat 
pusara (demikian yang dikatakan oleh Al-Jurairi). Lalu Nabi SAW bertanya, 
“Siapa yang mengenal penghuni gubur ini ?”. Lalu ada seorang shahabat 
yang menjawab, “Saya”. Beliau bertanya lagi, “Kapan mereka itu 
meninggal ?”. Shahabat tadi menjawab, “Mereka itu meninggal dalam 
kemusgyrikan”. Nabi SAW bersabda, “Sesungguhnya ummat ini akan diuji 
di dalam guburnya. Sekiranya aku tidak khawatir bahwa kalian akan takut 
mengubur (mayat), tentu aku berdoa kepada Allah agar Allah 


4 


memperdengarkan siksa gubur kepada kalian sebagaimana yang aku 
dengar”. Kemudian beliau menghadap kepada kami, lalu bersabda, 
“Mohonlah perlindungan kepada Allah dari siksa neraka !”. Lalu para 
shahabat berdoa, “Kami berlindung kepada Allah dari siksa neraka”. Beliau 
bersabda lagi, “Mohonlah perlindungan kepada Allah dari siksa gubur !”. 
Lalu para shahabat berdoa, “Kami berlindung kepada Allah dari siksa 
gubur”. Beliau bersabda lagi, “Mohonlah perlindungan kepada Allah dari 
fitnah-fitnah yang tampak maupun yang tersembunyi !". Lalu para 
shahabat berdoa, “Kami berlindung kepada Allah dari fitnah-fitnah yang 
tampak dan yang tersembunyi”. Beliau bersabda lagi, “Mohonlah 
perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal !”. Para shahabat berdoa, 
“Kami berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal”. IHR. Muslim juz 4, hal. 
2199, no. 67) 


o- 01, a- 3G gl £ G - - X0. X - Pa & o - 


@ ” £ 3 PE: Pad 4 Pn AA 1) pa 4 RI 
Cal CS 3 Olly Lag Olla Lag 1J3 LO bn 


o 
- - AA 0 


Sa TAN an asa ai TERI UU oa KA 


- g - #0 ed - Ph 3 pe: 
o,0 Dn al AN AL Dana w 2. mL 0 - 
P : » | | 1 
aan 2 ) OX Pr J— — Abate 2 ae 
Le Pa ra pg 
Ao 


Nan Mn ot Kam Ru 
— AM Siah ENY A0 3 JS SF — 


£ 0. Toh - A0. Ta A 2 An - ya KA - Pa 
Kang Le Lag nisa 2 JUS SAS al 


BAY Got 


Dari Ibnu "Abbas RA, dari Nabi SAW, bahwasanya beliau SAW melewati 
dua gubur, lalu bersabda, “Sesungguhnya penghuni dua gubur ini sedang 
disiksa, dan keduanya tidak disiksa dalam urusan yang (dianggap) besar. 
Adapun salah seorang dari keduanya, ia tidak membersihkan diri dari 
kencingnya. Sedangkan yang satunya lagi, suka namimah (mengadu 
domba)”. Kemudian beliau mengambil pelepah kurma yang masih basah, 
lalu beliau membelahnya menjadi dua bagian, kemudian menancapkan 


5 


tiap bagian pada setiap gubur. Para shahabat bertanya, “Untuk apakah 
engkau melakukan itu ya Rasulullah ?”. Beliau bersabda, “Mudah- 
mudahan akan diringankan siksa kedua orang ini selama pelepah kurma 
itu belum kering”. IHR. Bukhari juz 2, hal. 98| 


ji aa ocor Te Aa 9 Mo El UI NN NA 
AB dB Siah AB Ae Ul oa 


Ul 1 Jas 
OLS Camat Lal Ly 3 Obdap Vig (Olla Val 


NN 
NX 


Le 


o- 0 A 0 — £ Oa an EP gem 2 00: - 

3 y— ping UV OSE AYI Ul) Hagadik otr 
Pat 

t Kg naa SA 2 2 825 PD AN - o - PA gi ad 

Jb & Baba ( Ta L . BD! 0... . (ae JB 


- S0. 


“ Oo MW 2 W 3 F 2 « Tanya 3 P 
Vgis Gaib OA JB — del lala de Me 
Y£. A peka Kang — Le 


Dari Ibnu “Abbas, ia berkata : Rasulullah SAW pernah melewati dua gubur, 
lalu beliau bersabda, “Ketahuilah, sesungguhnya dua penghuni gubur ini 
sedang disiksa. Keduanya tidak disiksa lantaran perkara yang (dianggap) 
besar. Adapun seorang dari keduanya dahulu biasa kesana-kemari 
berbuat namimah. Adapun seorang yang lain dahulu tidak menjaga (tidak 
bersih) dari kencing”. Ibnu "Abbas berkata : Lalu beliau minta diambilkan 
pelepah kurma yang masih basah, lalu beliau membelahnya menjadi dua, 
kemudian beliau menancapkan untuk yang ini satu, dan yang itu satu. 
Kemudian beliau bersabda, “Mudah-mudahan mereka diringankan dari 
siksa, selama pelepah kurma itu masih basah”. (HR. Muslim juz 1, hal. 
240, no. 111) 


Hadits-hadits tersebut menunjukkan adanya siksa gubur. Adapun yang 
menunjukkan adanya ni'mat gubur, sebagaimana hadits berikut ini : 


£ 
OA. 90 aro. 9 


23 3 apa Ode BI nh Ubi 3 


Ai Paha 3 0... 0 0. 3801 Ai A - 0 Ea - mL 0 Rr 
peng MEN yaa eng elnaa Ang, 
ji 2 2 NT 3 o € 2? - 0, 2 0 A0 - o- 2 “ing - TI 2 

o v AA 8, o Ta 2 AN o v “ 


3 Pn na San Pm Mag 
NE SAS keianad! Ua OI 


EN 


aa TN KS KA “AG 
"La. 


1 ai - sep Ka 2 £ £ PN A ge 
ale Jalan R1 con mi SIG 03 3 SI be 
EA : PT) S . 5 


“gni Lo 20 2 0» LG 9o.Ko Pa Z0w, Lo.x0 Na aa - 

IS O gr Peradi Co Og yi Uas O gr 9 Aa 
-. Pa o- : 8 0 2, sn Pad 390 A- “5 0 AA A2 0. 2 

oi AAU aga dl dgan Ao yana ng) paa A 
YAYY 133 YAY Vo 


Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, “Sesungguhnya 
orang mu'min itu di dalam guburnya berada di suatu kebun yang hijau, 
diluaskan guburnya tujuh puluh hasta dan diterangi baginya seperti bulan 
purnama. (Kemudian Rasulullah SAW bertanya), "Tahukah kalian, 
berkenaan dengan apa ayat fainna lahuu ma'iisyatan dlonkaw wa 
nahsyuruhuu yaumal giyaamati a'maa ini diturunkan ?". IS. Thaahaa : 
124) Tahukah kalian, apa penghidupan yang sempit itu ?". Para shahabat 
menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu". Beliau bersabda, "Yaitu 
siksanya orang kafir di dalam guburnya. Demi Tuhan yang jiwaku di 
tangan-Nya, sesungguhnya akan dilepaskan padanya sembilan puluh 
sembilan tinniin. Tahukah kalian apa tinniin itu ? Yaitu tujuh puluh ular, 
setiap ular mempunyai tujuh kepala, yang mereka itu mematuknya dan 
mengkoyaknya sampai hari giyamat". IHR. Ibnu Hibban juz 7, hal. 392, no. 
3122) 


02 - Pad 0 


GS Ipa EA JB Se el ye 


7 


H 6 “3 9 0. 0, - c - - Pad 
Il Dag AI Ra erie MUI Fa d3 9 Lor 
- 8 “ pn a77. aro A 2 ed gkls 1 2 : Im TB g 
na Sa 
9 Pa -.9 A ga 
IN BPA ga BEP an Lao da 


an - @ 0, Ga Ta Y si no: ib 


ii 
o Pn A9 A38 aa Pa Iu o Li OT Oo, 
Ll H3 mama 13 J3 Jala LA —A— C2 
. G 
2 


- 20 PN W- 0 Ni - AT 2 G9: - 0 - 0 o A3 TE es 
Da2 Lag Spy ya laa Ld JD en Oa ala TJ ISI 
1 re 25 10 Fa . Pa 02 2 Na PA 5. 3 19. 
UUYAS diLukems OIL 6G 1 JB ta JB KEL 
- A w aa 


A 


- 30 - £ "o AA w 2. OT SA - & Oo - A 
Peka Us :al OU gk san su "Jaka Mob. ya al 


- 


- ag 3. - . P Ada - At Sa 
Sang CS Pergi la La 1d DULAS LAULANI Tana aa 
Papa Pe Na pad Y te ya Pena Aa. 3 Cg, 
Lag :0U yha “5 Al Jaw) Ba "Ji JB ne 


an Kg Sg Si ATA ga 
55 3 4 CA EA LS 3 Ji Sebab 
ea A 2 ML YA Y Pia wang Oo - 0. Oo. 
RAN aah) Jeng Al 3 MA pp Eaaa 
EN se BO Aa 
£ CP pa Sa " — GO ga 


Pa 


BE NAN AI Up S3 AB isaa TX D3 ol 


- 0 


8 


9 - Panu . o e 23 . o 

Aga sb lea) Ge 45 JB Ke Pp 5 ga -g ata | 
1 PN da - 90 TNO 3. 2 - —. 33 PN 
Aya SI PASI Op 2JB Lepas d pkl 1 JG 
- Pd 9 : 2. 
Anam OS AiUG teka (3 3) Sig 1JB 


LA 
AO 0 


o La 0 : o - - TA - & Oo 5 Ogan 
oU sha TEE) U cola ola ola Tape Sek) Na :0U yha 
AN - N : 31 o A3 Oo 0 4 aa 2... 30 - AT 
lks Ca 20U ah Sal U calm ala #Jakss Sekus La za) 
o X0 TANN Hak ITA Rn “ P Aa Tag 
S3 ASN U cal ala Iii GS3 On II Jar 
- A0 1 a - 30 8 naa An CAN G - g - 8 - P3. 
Oa 8 gamat! CI era aga BB DS Ol #2 Lawod! ya ola 
-W- o NA - 2 a 3 Pan NG 2 & 
o, £. “0g a AA ox ot ae pg g in £L 08. 
dd li 2 03 dag Gamang 1JB Aga yang 

0 4 Io Hua 


a AN o - 0... SE cad Aa ee 
JR — "JG RP bad— SA asus 


NN - 3 - - 


Pa Pa - - a, o 0 - o aa PP o 
NB JA Kep HI KeAa ya Taja Ana NI 

o z - A0 Pa 
Ka Tea KP 


PN - - 


2 Pn” 
o IA D & 


S3 JB AG 3 RN USA, 


EVOY 163) NYA ik aga gl. 
9 


Dari Al-Baraa' bin 'Aazib, ia berkata, "Kami pernah keluar bersama 
Rasulullah SAW untuk mengubur jenazah seorang laki-laki Anshar, kami 
pun tiba di pemakaman. Ketika itu liang lahad belum selesai, maka 
Rasulullah SAW duduk, lalu kami ikut duduk di samping beliau. Kami diam, 
seakan-akan di atas kepala kami ada burung (menunjukkan suasana yang 
tenang). Saat itu beliau memegang sebatang kayu yang ditancapkan ke 
tanah, lalu beliau mengangkat kepala dan bersabda, "Mohonlah 
perlindungan kepada Allah dari siksa gubur". Beliau bersabda demikian 
dua atau tiga kali. Dalam haditsnya Jarir ada tambahan kalimat : 
(Maksudnya : Disini mohonlah perlindungan kepada Allah dari siksa 
gubur). Beliau melanjutkan sabdanya, "Sungguh mayat itu masih 
mendengar derap sandal para pelayat saat mereka berpaling akan pulang, 
yakni ketika ditanyakan kepadanya, 'Hai orang ini, siapa Tuhanmu ? Apa 
agamamu ? Dan siapa Nabimu ?". (Hannad menyebutkan) Beliau 
bersabda, "Lalu ada dua malaikat  mendatanginya seraya 
mendudukkannya. Dua malaikat itu bertanya, "Siapa Tuhanmu ?". Mayat 
itu menjawab, "Tuhanku adalah Allah". Dua malaikat itu bertanya lagi, "Apa 
agamamu?". Mayat itu menjawab, "Agamaku adalah Islam". Dua malaikat 
itu bertanya lagi kepadanya, "Siapa laki-laki yang diutus kepada kalian ini 
?" la menjawab, "Dia adalah Rasulullah SAW". Dua malaikat itu bertanya 
lagi, "Apa yang membuat kamu tahu ?". Mayat tersebut menjawab, "Aku 
membaca Kitabullah, lalu aku mengimaninya dan membenarkannya". 
Dalam haditsnya Jarir ada tambahan, "Maka inilah makna firman Allah 
Azza wa Jalla (yang artinya), "Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang 
beriman dengan ucapan yang teguh (dalam kehidupan) di dunia dan di 
akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang dhalim dan Allah 
berbuat apa yang Dia kehendaki". (@S. Ibrahim : 27). Kemudian kedua 
perawi riwayatnya sama : Beliau bersabda, "Kemudian ada suara dari 
langit yang menyeru, "Benarlah apa yang dikatakan oleh hamba-Ku, 
hamparkanlah permadani dari surga untuknya, bukakan untuknya pintu 
surga dan berikan kepasdanya pakaian surga". Beliau melanjutkan 
sabdanya, "Kemudian datang kepadanya wewangian surga, lalu kuburnya 
diluaskan sejauh mata memandang". Selanjutnya beliau bersabda, "Jika 
yang meninggal itu adalah orang kafir, maka ruhnya akan dikembalikan 
kepada 'jasadnya. Saat itu datanglah dua malaikat seraya 
mendudukkannya. Kedua malaikat itu bertanya, "Siapa Tuhanmu ?". Maka 
ia menjawab, "Hah, hah, hah. Aku tidak tahu". Malaikat itu bertanya lagi 
kepadanya, "Apa agamamu ?". Maka ia menjawab, "Hah, hah. Aku tidak 
tahu". Dua malaikat itu bertanya lagi, "Siapa laki-laki yang diutus kepada 
kalian ini ?". Maka ia menjawab, "Hah, hah. Aku tidak tahu". Setelah itu 
10 


ada suara dari langit yang menyeru, "Ia telah berdusta. Berikan kepadanya 
hamparan dari neraka, berikan kepadanya pakaian dari neraka, dan 
bukakanlah pintu neraka untuknya". Beliau melanjutkan sabdanya, 
"Kemudian datang kepadanya panas dan baunya neraka. Dan kuburnya 
disempitkan hingga tulang-tulangnya saling berhimpitan". Dalam haditsnya 
Jarir disebutkan : Beliau bersabda, "Kemudian ia dibelenggu dalam 
keadaan buta dan bisu, dan baginya disediakan sebuah pemukul dari besi, 
seandainya pemukul itu dipukulkan pada sebuah gunung, niscaya akan 
menjadi debu". Beliau bersabda, "Mayat orang kafir itu lalu dipukul dengan 
pemukul tersebut hingga suaranya terdengar oleh semua makhlug: dari 
ujung timur hingga ujung barat, kecuali jin dan manusia, hingga ia menjadi 
debu". Beliau meneruskan sabdanya, "Setelah itu, ruhnya dikembalikan 
lagi". IHR. Abu Dawud juz 4, hal. 239, no. 4753) 


233 KANGEN PI JG SL 5 Ap 
- JB ae MEN IP 33 
da 13 da Ce Bola siih SL sak 
AAS 2 TE aa Bu ab SJ 


38 ABI Ga Bagi Sea ia ia 


Kas 1 2 an Dea aa 


- - o aa aa 3 3 Pen nb Fa 
O garam Pn aa eri 35 JB enak 
ROTI o- « ed .. or 2, 2 Pn. 
Y YA akang 1 gia S: SIS ale a53 kel, 


Dari Anas bin Maalik, ia berkata : Nabiyullah SAW bersabda, 
“Sesungguhnya seorang hamba jika diletakkan di dalam guburnya dan 


teman-temannya sudah meninggalkannya, ia masih mendengar suara 
sandal mereka. Kemudian ia didatangi dua malaikat, lalu mendudukkannya 


11 


dan bertanya, “Apa pendapatmu tentang laki-laki ini (Muhammad SAW) ?”. 
Adapun orang mukmin akan menjawab, “Aku bersaksi bahwa dia hamba 
Allah dan utusan-Nya”. Maka dikatakan kepadanya, “Lihatlah tempatmu 
yang di neraka, Allah telah menggantinya dengan tempat di surga”. Maka 
ia dapat melihat keduanya”. Gatadah berkata, “Dan disebutkan kepada 
kami bahwasanya mayyit itu diluaskan guburnya seluas 70 hasta, dan 
dipenuhi guburnya dengan kenikmatan hingga hari mereka dibangkitkan. 
(HR. Muslim juz 4, hal. 2200, no. 70J 


Bersambung ....... 


12 


